Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 



Hizbun-Nashr-i 

(Bacaan untuk Memperoleh Kemenangan) 



Dengan Nama AllahYang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. 

YaAllah, wahai DiaYangtakterlihatoleh mata, tak 
tercapai oleh dugaan, tak tersifati oleh pemberi sifat, tak 
takutakan bahaya, dan tak punah olehfaktorapa pun. 


Oleh shuaib salleh 


Page 1 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


Dia Mengetahui beratnya gunung-gunung, luasnya 
samudera, jumlah tetesan hujan, jumlah daun-daun 
pepohonan, dan jumlah segala yang terselimuti oleh 
kegelapan malam dan tersinari oleh cahaya siang. 
Tak ada satu langit pun dan tak ada satu bumi pun serta 
satu gunung pun yang tersembunyi bagi-Nya, melainkan 
Dia Ketahui apa yang tersimpan di dalamnya. Langit dan 
bumi tunduk pada Kebesaran-Nya. 


Ya Allah, jadikan amalku yang terbaik adalah akhirnya, 
dan hariku yang terbaik adalah saat bertemu dengan-Mu, 
sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. 


Ya Allah, siapa yang memusuhiku, musuhilah dia. Siapa 
yang merencanakan makarterhadapku, maka 




Oleh shuaib salleh 


Page 2 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


perdayakanlah dia. Siapa yang ingin menghancurkanku, 
maka hancurkanlah dia. Siapa yang memasang perangkap 
terhadapku, maka tangkaplah dia. 
Padamkanlah untukku api dari orang yang menyalakan 
apinya untuk menyakitiku. Lindungi aku dari apa yang 
membahayakanku dari persoalan dunia maupun akhirat, 
dan wujud kanlah harapanku menjadi sebuah kenyataan, 
wahai Yang Santun, wahaiYang Lemah Lembut. 
Hindarkan aku dari segala kesempitan. Jangan Engkau 
bebani aku dengan apa yang tak sanggup kupikul. 
Sesungguhnya Engkau Raja Sejati. 



Wahai Sumber Bukti NyatalWahai DiaYang tiada tempat 
yang kosong dari-Nya! Jagalah aku dengan mata-Mu yang 
tak pernah tidur. Lindungi aku dengan perlindungan-Mu 
dan pilar-Mu yang tak pernah goyah. 




Sesungguhnya hatikutelah yakin bahwa sesungguhnya 
tiadatuhan kecuali Engkau, dan bahwa aku tak akan 
hancurbila Engkau bersamaku. 


Oleh shuaib salleh 


Page 3 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 



Wahai Penyayang, sayangilah aku dengan Kekuasaan-Mu 
atas diriku. Wahai Yang Mahaagung,Yang diharapkan oleh 
segala yang agung. WahaiYang Maha Mengetahui, wahai 
Yang Maha Penyantun. Engkau Memahami keadaanku. 
Engkau kuasa untuk menyelamatkanku. Dan itu mudah 
bagi-Mu. Maka, perlakukan aku secara baik dengan 
ketetapan-Mu. 

WahaiYang paling Mulia di antara yang mulia! WahaiYang 
paling Pemurah di antara semua yang pemurah! Wahai 
Yang paling cepat perhitungan-Nya! WahaiTuhan semesta 
alam! WahaiYang paling Pengasih di antara yang 
mengasihi! 



Oleh shuaib salleh 


Page 4 


Hizb Nashor milik Sy Abd Qodir Jailani 


Ya Allah, janganjadikan hidupku sengsara, danjangan 
jadikan doaku tertolak. Janganjadikan aku hamba bagi 
siapa pun kecuali Engkau. Jangan tanamkan di dalam 
hatiku cinta kepada selain-Mu. Karena aku tidak berkata 
bahwa Engkau memiliki tandingan, sekutu maupun 
pesaing. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Tiada daya dan kekuatan selain bersama Allah 
Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. 


’ *r ti ."T 


^ 4 




Shalawat Allah tercurah kepada Muhammad dan 
keluarganya serta para sahabatnya, dan semoga salam 
yang banyaktertuju kepadanya hingga Hari Perhitungan. 

Amin. 


Oleh shuaib salleh 


Page 5 


